PERGANTIAN TONGKAT ESTAFET...
BANDUNG, TIMESTAMP 23072001

Tidak terasa sudah setahun lebih sejak kami membidani lahirnya 17Tahun.com, mengasuh dan membesarkannya hingga sekarang 17Tahun.com telah menjadi situs cerita dewasa Indonesia terpopuler yang telah menjadi leader dan trendsetter yang banyak memberi warna dan pengaruh kuat sehingga menjadi penentu arah dalam segmen tersebut. Kini saatnya tim kami undur diri dan ini adalah periode update terakhir oleh kami sebagai tim web formasi lama. Pada periode berikutnya situs kesayangan kita ini akan diasuh oleh tim web dalam formasi baru.

Kepada tim penerus, anda semua kami percayakan untuk mengasuh sang leader. Seterusnya di tangan andalah nasib 17Tahun.com ditentukan, apakah kemudian hanya menjadi "anak bawang", sekedar "jalan di tempat" atau semakin kemilau sebagai leader dan trendsetter. Ambillah sebuah teladan, mengapa "saudara tua" kita (Jepang) yang pada tahun 1945 bahkan luluh lantak infrastrukturnya hanya dalam beberapa dekade kemudian dapat bangkit dan kemudian membuktikan dirinya sebagai leader dan trendsetter di antara mayoritas bangsa-bangsa lain di dunia? (banyak dikatakan juga bahwa Jepang adalah sang murid yang telah melampaui dan membuat gentar gurunya, Amerika) Kuncinya sebenarnya "hanya" terletak pada benchmarking, professionalisme dan dedikasi.

Akhirnya, kaomoji terakhir dari kami untuk tim penerus, (^_^)v, dan untuk para pengunjung setia selama ini, m(_ _)m dan (^^)/~~. 
